Panduan Pembaruan 
Aplikasi Dapodik Versi 2025 


F 
S DAPODIK 
Daftar Isi 
[Pembaruan] Penambahan proses bisnis dalam pelaksanaan implementasi 
kurikulum merdeka (dapat dilakukan secara bertahap atau serentak)..................... 3 
[Pembaruan] Penambahan atribut jabatan GTK di Penugasan GTK......................... 4 


[Pembaruan] Penambahan fitur penginputan nomor ijazah dan nomor Surat 


Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi peserta didik yang telah lulus.................. 6 


[Pembaruan] Perubahan instrumen terkait Impelementasi Insersi Pendidikan Anti 


Korupsi (PAK). aa ana ana aan oa aman Dira aa 7 


[Perbaikan] Penonaktifan fitur salin penugasan di menu GTK (dilakukan otomatis 


oleh sistemnya... D na a AA Me an an Mo in anna 8 


[Perbaikan] Penonaktifan fitur kenaikan kelas di menu Rombongan Belajar bagi 


pelaksana IKM Tahun 2024/2025........... oo oo #m# Women 8 


[Perbaikan] Perbaikan penginputan format NIK pada formulir Peserta Didik dan 


[Perbaikan] Perbaikan profil guru di menu GTK... #W@#W mma 9 
Referensi Mata Pelajaran menyesuaikan perubahan Kurikulum berdasarkan 
Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024.......................... momo 9 
Perubahan Referensi nama Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian 
berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian 


dan Konversi Spektrum Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka................. 10 


[Pembaruan] Penambahan proses bisnis dalam 
pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka (dapat 
dilakukan secara bertahap atau serentak). 


Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 pada Dapodik versi 2025 memberikan 


opsi kurikulum pada menu Rombongan Belajar bagi satuan pendidikan yang baru menerapkan 
Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2024/2025. 


Poin Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024: 


1. Satuan Pendidikan PAUD, TKLB dan Kesetaraan dapat menerapkan Kurikulum Merdeka 
secara bertahap atau serentak, 


2. Satuan Pendidikan SD, SDLB, SMP dan SMPLB dapat menerapkan Kurikulum Merdeka 
secara bertahap mulai dari kelas I, kelas IV dan kelas VII, atau secara serentak; 


3. Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SMALB menerapkan Kurikulum Merdeka secara 
bertahap mulai dari kelas X. 


Dengan adanya peraturan diatas, maka pada aplikasi Dapodik versi 2025 terdapat perbaikan 
fitur untuk satuan pendidikan yang menerapkan IKM 2024/2025 tidak dapat menaikkan kelas, 
melainkan membuat rombel ulang. 


Proses bisnis untuk pelaksana Kurikulum Merdeka di versi 2025 mengalami perubahan. Bagi 
satuan pendidikan yang menerapkan IKM 2024/2025. Untuk Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan 
Kelas X pilihan kurikulum hanya muncul pilihan Kurikulum Merdeka. Namun pada Kelas II, 
Kelas III, Kelas V, Kelas VI, Kelas VIII, Kelas IX akan muncul 2 pilihan antara Kurikulum 2013 
dan Kurikulum Merdeka. 


Di AJA EIC Aya Naa Ia 


Tingkat Pendidikan Kurikuhur ama Rombe 
7 Kelas " kelas 8 


r F 


v Kelas Kelas 7 Kurikulum SMP 2013 Kelas 7A 


Kurikulum SMP Merdeka 


D 1 lE 
rage 1 1 


Berikut proses bisnis untuk input kurikulum pada menu rombel aplikasi Dapodik versi 2025: 


DAPODIK 


1. 


Jika kurikulum pada kelas tengah (II, V, dan VIII) diinput terlebih dahulu, maka pada kelas 
akhir (III, VI, dan IX) juga memunculkan 2 pilihan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. 


Jika kelas akhir lebih dulu input kurikulum yang dipilih, maka kelas tengah akan hanya 
muncul pilihan kurikulum yang sama seperti tingkat akhir. Contoh: Satuan pendidikan input 
Kurikulum pada kelas IX terlebih dahulu, maka kelas VIII hanya akan muncul kurikulum 
yang sama dengan kelas IX yang lebih dulu diinputkan. 


Satuan pendidikan jenjang SD memiliki 2 tingkat. Tingkat 1 terdiri dari Kelas I, III dan III 
sedangkan Tingkat 2 terdiri dari Kelas IV, V, dan VI. Jika satuan pendidikan SD 
menginputkan kurikulum kelas II terlebih dahulu, maka kelas V hanya akan muncul pilihan 
kurikulum yang sama dengan kelas II yang lebih dulu diinputkan. 


Jika Jika satuan pendidikan SD menginputkan kurikulum kelas III terlebih dahulu, maka 
kelas VI hanya akan muncul pilihan kurikulum yang sama dengan kelas III yang lebih dulu 
diinputkan. 


Jika Jika satuan pendidikan SD menginputkan kurikulum kelas VI terlebih dahulu, maka 
kelas II, Kelas IIl, Kelas V hanya akan muncul pilihan kurikulum yang sama dengan kelas VI 
yang lebih dulu diinputkan. 


Jika terdapat kesalahan dalam input data, dapat dilakukan dengan hapus rombel. Pastikan 
tidak ada dampak pada GTK dari tindakan hapus rombel. 


Proses bisnis ini hanya berlaku untuk pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2024/2025. 


[Pembaruan] Penambahan atribut jabatan GTK di 
Penugasan GTK. 


Pada Aplikasi Dapodik versi 2025 terdapat penambahan Jabatan GTK pada saat melakukan 
penambahan dan perubahan penugasan GTK, serta persetujuan mutasi. 


Jabatan GTK disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh GTK berdasarkan sertifikat 
pendidik, latar belakang pendidikan (riwayat pendidikan formal), atau bidang keahlian. Dinas 
Pendidikan setempat memiliki tugas untuk memproses pengajuan perbaikan data jabatan GTK 
dan memastikan kebenaran isian tersebut. 


Perbaikan ini dilakukan pada https://datadik.kemdikbud.go.id/ (Manajemen Dapodik Dinas 
Pendidikan). 


DAPODIK 


@ 


Jenis PTK Guru v 


Kepala Sekolah 


EEN.. 
mali” Tenaga Kependidikan 


Saat ini, jenis GTK hanya dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: kepala sekolah (satuan 
pendidikan), guru, dan tenaga kependidikan. Rincian dari masing-masing kelompok tersebut 


dapat dipilih pada isian jabatan. 


Penugasan 


Kecamatan 


Jenis PTK 


Sekolah Induk a 
Kepala Sekolah v 
Kepala Sekolah v 


Simpan Penugasan 


Pilihan jabatan akan disesuaikan berdasarkan jenis GTK yang dipilih. Jika Jenis GTK Guru, 
maka akan muncul daftar pilihan Jabatan PTK untuk Guru. 


DAPODIK 


Jenis PTk Guru {v 


abatan PTk Guru Bahasa Indonesia “ 


Guru Agama Budha 
Guru Agama Hindu 
Guru Agama Islam 
Guru Agama Katolik 
Guru Agama Kristen 
Guru Agribisnis Perikanan 
Guru Agribisnis Tanaman 
TMT Tugas Guru Agribisnis Ternak 
K Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 
Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga 
| Guru Animasi 
Guru Antropologi 
Guru Bahasa Arab 
Guru Bahasa Bali 
Guru Bahasa Inggris 
Guru Bahasa Jawa 
Guru Bahasa Jepang 
Guru Bahasa Jerman 
Guru Bahasa Madura v 


Jika Jenis GTK Tenaga Kependidikan, maka akan muncul daftar pilihan Jabatan PTK untuk 
Tenaga Kependidikan. 


Jenis PT Tenaga Kependidikan {v 
atan PTI Tenaga Administrasi Sekolah v 
Instruktur 
— Instruktur Kejuruan 
Laboran 


Penjaga Sekolah 
a Pesuruh/Office Boy 
ja Petugas Keamanan 
Pustakawan 
Terapis 
à Tukang Kebun 


[Pembaruan] Penambahan fitur penginputan nomor 
ijazah dan nomor Surat Keterangan Melek Aksara 
(SUKMA) bagi peserta didik yang telah lulus. 


Terdapat penambahan fitur isian input nomor Ijazah dan Sukma pada Aplikasi Dapodik versi 
2025. Pengisian nomor dilakukan untuk peserta didik yang sudah lulus atau selesai mengikuti 
ujian. Proses alur pengisian: 


DAPODIK 


© J 


Isi data ijazah 
atau SUKMA 


Fitur ini terdapat pada Menu Peserta Didik>PD Keluar. Terdapat kolom aksi sebelum kolom 
nama peserta didik. Klik ikon pensil untuk masuk ke jendela ljazah PD. 


Peserta Didik Pilih data 


keluar peserta didik 


TS Ijazah PD a.n Abdul Mugni Pizarul Atgo 


g + Tambah &' Ubah Simpan 


Jenis Ijazah Nomor Penandatangan Tanggal Tanda Tangan 


Aksi Nama Ijazah SD DN-03 Dd 0103654 Abdullah 30/06/2024 


& Abdul Mugni Pizarul Atgo 


a 


(ZÆ Klik untuk menginput data 
Tiazah/Sukma 0S7 


Menampilkan baris 1 - 1 dari 1 


Inputkan Jenis ljazah, Nomor ljazah, Penandatangan dan Tanggal Tanda Tangan 


[Pembaruan] Penambahan validasi usia peserta didik 
bagi jenjang PKBM/SKB. 
Pada pembaruan ini ditambahkan juga bagi peserta didik keaksaraan yang dibataskan menjadi 


72 tahun suesuai dengan standar Usia Harapan Hidup. Melebihi usia tersebut maka akan 
terdampak invalid pada menu validasi 


© A 


[Pembaruan] Perubahan instrumen terkait Impelementasi 
Insersi Pendidikan Anti Korupsi (PAK). 


Terdapat perubahan instrument terkati Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. Instrumen PAK 
dibutuhkan untuk mengetahui layanan Pendidikan Anti Korupsi yang diterapkan di satuan 
pendidikan. Instrumen ini diharapkan dapat diisi oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab 
satuan pendidikan. 


Kepada Yth. 
Kepala Sekolah SMAN 2 CIBINONG 
Elis Nurhayati ditempat 


Dimohon untuk mengisi instrumen terkait Implementasi Insersi 
Pendidikan Anti Korupsi dengan mengklik tombol dibawah ini. 


@ Isi Instrumen KPK 


Instrumen KPK 


1. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) @: * 
O Tidak ada penerapan PAK 


O Ya, ada penerapan PAK 


Diterapkan melalui: : 


(C) Pendekatan berbasis kelas/insersi @ 


(Perbaikan) Penonaktifan fitur salin penugasan di menu 
GTK (dilakukan otomatis oleh sistem). 


Fitur salin penugasan pada menu PTK resmi dihapus pada aplikasi Dapodik versi 2025. Menu 
Salin Penugasan akan otomatis tersalin oleh sistem Dapodik. 


(Perbaikan) Penonaktifan fitur kenaikan kelas di menu 
Rombongan Belajar bagi pelaksana IKM Tahun 2024/2025. 


Bagi satuan pendidikan yang baru menerapkan Kurikulum Merdeka Tahun 2024/2025 akan 
menginput ulang data rombel secara manual dan tidak ada fitur kenaikan kelas. Hal ini untuk 
memberikan pilihan pada satuan pendidikan melaksanakan Kurikulum Merdeka secara 
bertahap atau serentak. 


(Perbaikan) Perbaikan penginputan format NIK pada 
formulir Peserta Didik dan GTK 


Aplikasi Dapodik versi 2025 juga membenahi format data Nomor Induk Kependudukan. Data 
NIK pada mengalami perubahan format sebelumnya hanya format 16 digit, kini menjadi lebih 
banyak variabel per digitnya menyesuaikan format dari Dukcapil. 


(Perbaikan) Perbaikan profil guru di menu GTK. 


Pada aplikasi Dapodik 2025 terdapat penambahan atribut Jabatan PTK. Atribut ini tidak dapat 
diubah oleh satuan pendidikan (read only) dan hanya dapat diubah melalui Manajemen Dapodik 
Dinas Pendidikan. 


Referensi Mata Pelajaran menyesuaikan perubahan 
Kurikulum berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 
tahun 2024 


Dapodik versi 2025 melakukan penyesuaian referensi mata pelajaran berdasarkan 
Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, 
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Adapun perubahannya meliputi: 
Perubahan jumlah jam maksimal mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan pada Tingkat XII 

untuk SMK dengan Konsentrasi Keahlian 3 tahun yang sebelumnya 44 jam menjadi 46 jam; 


DAPODIK 


Edit Pembelajaran Rombel Utama 22-23 XII KKR-1 Angkatan 2024/2025 Semester Ganjil 


Bidang Studi 1 Nama Bidang Studi L... Kode Mapel 1 PTK SK M... Tgl SK Jam | Max 


© 13 - Praktik Kerja bebaskan 


Perubahan jumlah jam maksimal mata pelajaran Pilihan pada Tingkat XII untuk SMK dengan 


Konsentrasi Keahlian 3 tahun yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam, 


Edit Pembelajaran Rombel Utama XII-Mapil-B.Jepang Animator Angkatan 2024/2025 Semester Ganjil 


0 pr na a 


Bidang Studi $ | Nama Bidang Studi Lo... Kode Mapel... PTK | SK Mengaj... Tgl SK Jam | Max 


© 11 - Matapelajaran Pilihan 


Bahasa Jepang Bahasa Jepang 300310400 Af... SK Mapil 14/07/2024 | 4 0 


Penambahan Mata Pelajaran pada Tingkat XIII untuk SMK dengan Konsentrasi Keahlian 4 
tahun berupa: 

1. Penambahan mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan sebanyak 46 jam, 

2. Penambahan mata pelajaran Bahasa Inggris sebanyak 6 jam: dan 

3. Penambahan mata pelajaran Matematika sebanyak 2 jam. 


Edit Pembelajaran Rombel Utama 13-IOP-A Angkatan 2024/2025 Semester Ganjil 
D T 


Bidang Studi Î Nama Bidang Studi Lo... ` Kode Mapel Î P... | SK Mengaj... | Tgl... 


© 13 - Praktik Kerja Lapangan 


Praktik Kerja Lapangan Praktik Kerja Lapangan 800001000 0 46 


© 8- Kelompok Kejuruan 
Bahasa Inggris Bahasa Inggris 300210000 0 6 


Matematika (Umum) Matematika (Umum) 401000000 0 2 


10 


DAPODIK 


Perubahan Referensi nama Program Keahlian dan 
Konsentrasi Keahlian berdasarkan Kepmendikbudristek 
nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi 
Spektrum Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka 


Dapodik versi 2025 melakukan penyesuaian referensi nama Program Keahlian dan Konsentrasi 
Keahlian berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan 
Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pada 
Kurikulum Merdeka. Adapun perubahannya meliputi: 

Tabel 1. Konversi Penamaan Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian SMK/MAK dari Keputusan Kepala 


Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 


Kepka BSKAP Nomor 024/H/KR/2022 Kepmendikbudristek Spektrum Keahlian 
No Program Program 
Program Keahlian | Konsentrasi Keahlian Program Keahlian| Konsentrasi Keahlian 
1 | 5.1. Layanan 5.1.1. Asisten 3tahun | 5.1. Layanan 5.1.1. Layanan 3 tahun 
Kesehatan Keperawatan Kesehatan Penunjang 
dan Caregiving Keperawatan dan 
Caregiving 
2 5.1.2. Dental Asisten | 3 tahun 5.1.2. Layanan 3 tahun 
Penunjang 
Dental Care 
3 | 5.2. Teknik 5.2.1. Asisten Teknik | 3tahun | 5.2. Teknik 5.2.1. Layanan 3 tahun 
Laboratorium Laboratorium Laboratorium Penunjang 
Medik Medik Medik Laboratorium 
Medik 
4 1 5.3. Teknologi 5.3.1. Farmasi Klinis | 3tahun | 5.3. Teknologi 5.3.1. Layanan 3 tahun 
Farmasi dan Komunitas Farmasi Penunjang 
Kefarmasian 
Klinis dan 
Komunitas 
5 | 5.4. Pekerjaan 5.4.1. Pekerja Sosial 3tahun | 5.4. Pekerjaan 5.4.1 Pekerjaan Sosial | 3 tahun 
Sosial Sosial 
6 | 7.1. Teknika Kapal | 7.1.1. Teknika Kapal | 3tahun | 7.1. Teknika 7.1.1 Teknika Kapal 3 tahun 
Penangkapan Penangkapan Kapal Penangkap Ikan 
Ikan Ikan Penangkap 
Ikan 
7 | 7.2. Nautika Kapal | 7.2.1. Nautika Kapal 3tahun | 7.2. Nautika 7.2.1 Nautika Kapal 3 tahun 
Penangkapan Penangkapan Kapal Penangkap Ikan 
Ikan Ikan Penangkap 
Ikan 


Dengan adanya perubahan nama Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian tersebut, maka 
pada tahun ajaran 2024/2025 Satuan Pendidikan terdampak harus mengusulkan kembali 
penambahan nama Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian ke Dinas Pendidikan 
setempat. 


Adapun cara penambahan Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian dilakukan dengan cara 


sebagai berikut: 
1. Buka laman Manajemen Dinas dengan tautan http://datadik.kemdikbud.go.id/, 


11 


DAPODIK 


& Peserta Didik | & Guru dan Tendik 


19116 455923 173.276 133277 21.724 468.628 16.028 10.610 


4949 513.406 76985 43.246 7.532 405.781 4426 24556 


2. Masukkan NPSN Satuan Pendidikan yang akan dituju dan klik nama Satuan Pendidikan 


tersebut; 


3. Pilih tabulasi Kompetensi Keahlian; 


Kurikulum SMK 2013 REV. Airframe Po! w 


4. Pilih nama Kurikulum sesuai nama Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian yang 
berlaku dan tambahkan nomor dan tanggal SK Izin Program/Konsentrasi; 


Kuri 


SMK 2013 REV. Airframe Po v 


SMK Merdeka Seni Musik (K) a 
SMK Merdeka Seni Patung (K) 

SMK Merdeka Seni Pedalangan (K) 

SMK Merdeka Seni Pertunjukan 


SMK Merdeka Seni Rupa L 
SMK Merdeka Seni Tari (K) 

SMK Merdeka Seni Teater (K) 

SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 


lomor SK Izin  044/H/KR/2022 


| Sk 2022-07-12 


12 


DAPODIK 


DAPODIK 


Data Rinci Sekolah 


Vid 


Nama Jurusan Satuan Pendidikan No. SK Izin Jumlah P 


Bidang Keahlian Program Keahlian Kompetensi Keahlian Dilayani Tol. SK Izin 


[16] Teknologi Informasi [16010] Pengembangan Pera... (160104201 Sistem Informasi... Sistem Informasi, Jaringan, dan Apli.. 01/03/2022 29/D/DM/2021 
[47] Seni dan Ekonomi Kreatif [47018] Broadcasting dan Pe... (47018720) Produksi dan Sia... Produksi dan Siaran Program Televisi 19/04/2022 024/H/KR/2022 
(11) Teknologi Konstruksi da... (11010) Teknik Perawatan Ge... (11010100) Teknik Perawata... Teknik Perawatan Gedung 15/07/2022 044/H/KR/2022 
[13] Energi dan Pertambangan (13010) Teknik Ketenagalistri... (13010355) Teknik Pemanasa... TPTU - Heating, Ventilation, and Air... 07/07/2022 044/H/KR/2022 


[10] Teknologi dan Rekayasa [10030] Teknik Instrumentasi... (100302451 Instrumentasi da. Instrumentasi dan Otomatisasi Proses 22/06/2017 4540/D5.3/TU.2017 


«ia ala IS 


(13) Energi dan Pertambangan (13010) Teknik Ketenagalistri... (13010355) Teknik Pemanasa... Teknik Pemanasan, Tata Udara 05/09/2022  SKizin 


13 


